P&W Minggu, 23 April 2023 
1. Yesus kristus Tuhan 


Kupandang kemuliaanMu 
Imam Besar Maha Agung 
Kaulah pemilik hidupku 
Yesus Kristus Tuhan 


Verse 2 

Sujud di depan tahtaMu 
Taklukkan s'luruh hidupku 
Dalam tanganMu Penebus 
Yesus Kristus Tuhan 


Pre-Chorus 

Tiada satupun yang luluh 

Dari karya kasihMu yang mulia 
BagiMu s'gala pujian, hormat 
kemuliaan.. 


Chorus 

Engkau Tuhan kutinggikan 
Yang bangkit dan menang 
Yesus Kristus Tuhan 


Raja Mulia dan luhur 
Berkorban bagiku 
S'lamatkan jiwaku 


Chorus 2 

Maka jiwaku memuja 
Menyembah Sang Raja 
Yesus Kristus Tuhan 


Kekal sempurna kuasaMu 
Agunglah karyaMu 
Yesus Kristus Tuhan 


2.Anggur Baru 


Roh kudus tercurah di tempat ini 


Urapan-Nya yang ajaib, 
memulihkan umat-Nya 

Roh kudus tercurah bagi G'reja- 
Nya 

Membangkitkan umat pilihan-Nya 


Hari inilah harinya Tuhan 

Saat pembebasan tiba 
Belenggu dosa t'lah dipatahkan 
Mari bersorak bagi dia 


Anggur baru tercurah 
Penuhi umat-Nya dengan sukacita 
Minyak baru tercurah 
Urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya 


3.Api kemuliaan x Biarlah 
Rohmu menyala-nyala 


Dengarkanlah suara nafiri 
Memanggil semua umat-Nya 
Dari s'luruh penjuru bumi 
Datang untuk menyembah Dia 


Dengarkanlah suara nafiri 
Memanggil semua umat-Nya 
G'reja Tuhan bersatu kini 
Mengangkat tinggi panji-Nya 


Bersiap maju, janganlah lengah 
Yesus panglima kita 

Gunakan semua senjata Allah 
Dalam kuasa Roh Kudus 


Api kemuliaan-Nya tercurah dari 
surga 

Penuhi kami semua, bangkitlah 
gereja-Nya 

Api kemuliaan-Nya tercurah dari 
surga 

B'ritakan pada dunia bahwa 
Yesuslah Raja 


S'gala raja 


Biarlah Rohmu menyala-nyala 
Dan layanilah Tuhan 


4.Kasih Allah tak 
Berkesudahan 

Kasih Allah tak berkesudahan 

S'lalu baru setiap hari 

RahmatNya pun tak pernah 

berakhir 

Seumur hidupku 


Dengan sukacita kukan memuji 
Dengan sorak-sorai memuji 
Kunaikkan pujian alleluia 
Nyanyi bagi Dia sang Raja 2x 
(Slamanya) 


5. SalibMu 


Engkaulah nafasku 
Engkaulah sumberku 
Dengan kekuatan salib-Mu 
Ku dimampukan selalu 
Semua perkaraku 

Semua harapanku 

Ku bawa kepada salib-Mu 
Yang menjadi kekuatanku 


Salib-Mu t'lah mengerjakan 
Kes'lamatan yang besar bagiku 
Ku berdiri menyaksikan 

Kau setia dan hidup dalamku 


